04 GMS News 


Liputan 


yo Tepat Waktu 


Kesaksian 


1 ai V - Ma N p 
pjz 1 — NI £ “IC 
F | 4 aa N 
ari data yang tercantum di Mazmur ini, 
rupanya Mazmur ini dituliskan pada 
masa setelah Bait Allah Salomo berdiri di 
Yerusalem, selain itu para penafsir berpendapat 
“ALLAH TERKENAL DI bahwa pada masa Mazmur itu ditulis, Salomo juga 
YEHUDA, NAMA-NYA sudah tiada, Kerajaan Israel sudah terbelah, bukti 
MASYHUR DI ISRAEL!” dari pendapat ini dikarenakan judul dari Mazmur di 
MAZMUR 76 '2 sebutkan sebagai “Mazmur Asaf”, di mana tercatat 


Asaf mulai muncul sebagai penyair Mazmur, pada 
masa pemerintahan keturunan Salomo. 

Di versi Septuaginta (Terjemahan PL 
dalam bahasa Yunani — abad 3) dan Vulgata 
(Terjemahan Alkitab kedalam bahasa latin — 
abad 5), menyatakan bahwa Mazmur ini ditulis 
saat Sanherib, raja Asyur, dikalahkan ketika 
dia menyerang kerajaan Yehuda. Penyerangan 
Sanherib ke Kerajaan Yehuda, terjadi pada masa 
raja Hizkia (II Raja-raja 18 — 19). 


f. A 


! & 


- 


in Dah t 
- 


Ya Khan | 
en  .— 


Secara perhitungan militer di atas kertas, 
Hizkia tidak mungkin dapat memenangkan perang 
melawan pasukan Asyur yang di masa itu sebagai 
Kerajaan Super Power, sebab Yehuda hanyalah 
Kerajaan kecil, pasukan mereka jumlahnya sangat 
kecil dibanding pasukan Asyur, persenjataannya 
juga tidak ada apa-apanya. 

Tapi Tuhanlah yang berperang bagi mereka, 
perhatikan II Raja-raja 19:32-36, “Sebab itu 
beginilah firman TUHAN mengenai raja Asyur: 

Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan 
menembakkan panah ke sana: juga ia tidak 

akan mendatanginya dengan perisai dan tidak 
akan menimbun tanah menjadi tembok untuk 
mengepungnya. Melalui jalan, dari mana ia datang, 
ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan 
masuk, demikianlah firman TUHAN. Dan Aku akan 
memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh 
karena Aku dan oleh karena Daud, hamba-Ku.” 
Maka pada malam itu keluarlah Malaikat TUHAN, 
lalu dibunuh-Nyalah seratus delapan puluh lima 
ribu orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan 
harinya pagi-pagi tampaklah, semuanya bangkai 
orang-orang mati belaka! Sebab itu berangkatlah 
Sanherib, raja Asyur, dan pulang, lalu tinggallah ia 
di Niniwe.” 

Dan pada akhirnya Sanherib dibunuh 
oleh anak-anaknya, pada waktu dia sedang 
menyembah Nisrokh, dewanya. “Pada suatu kali 
ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrokh, 
allahnya, maka Adramelekh dan Sarezer, anak- 
anaknya, membunuh dia dengan pedang, dan 
mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian 
Esarhadon, anaknya, menjadi raja menggantikan 
dia.” (Il Raja-raja 19:37) 

Peristiwa itulah yang diabadikan melalui 


si — 


Mazmur Asaf ini, perhatikan ayat 3-10, “Di Salem 
sudah ada pondok-Nya, dan kediaman-Nya di Sion! 
Di sanalah dipatahkan-Nya panah yang berkilat, 
perisai dan pedang dan alat perang. Sela. 
Cemerlang Engkau, lebih mulia dari pada 
pegunungan yang ada sejak purba. Orang-orang 
yang berani telah dijarah, mereka terlelap dalam 
tidurnya, dan semua orang yang gagah perkasa 
kehilangan kekuatannya. Oleh sebab hardik-Mu, 
ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara 
maupun kuda. Dahsyat Engkau! Siapakah yang 
tahan berdiri di hadapan-Mu pada saat Engkau 
murka? Dari langit Engkau memperdengarkan 
keputusan-Mu: bumi takut dan tertegun, pada 
waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, 
untuk menyelamatkan semua yang tertindas di 
bumi. Sela” 


Sesungguhnya kalau Allah berada di pihak 
kita, siapakah yang bisa menjadi lawan kita? (Roma 
8:31). Jawabannya adalah tidak ada. 

Sesungguhnya kita mempunyai Tuhan 
Pemenang, maka kita umat-Nya juga ditentukan 
sebagai Pemenang (Roma 8:37). Pastikan selalu 
bahwa engkau tetap bersama Tuhan, maka 
percayalah tidak akan ada yang bisa memisahkan 
kita dari kasihNya. 

Roma 8:37-39, “Tetapi dalam semuanya itu 
kita lebih dari pada orang-orang yang menang, 
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab 
aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, 
baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah- 
pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang 
akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, 
maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk 
lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih 
Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita 

Biarlah Tuhan terkenal melalui kehidupan 
kita, nama-Nya dimasyhurkan dari kesaksian hidup 
kita. MI (Pdt. Samuel Handoko) 


——. 
——— 


LIPUTAN 


4 Servolution bukan ajang mencari sumber 
daya manusia bagi gereja, tapi memberikan 
kesempatan kepada setiap jemaat untuk 

dibentuk Tuhan melalui pelayanan, menjadi 

semakin serupa dengan Dia,” demikian 
disampaikan Pdt. Caleb Natanielliem dalam 
kotbahnya di ibadah khusus bagi para volunteer 

yang berjudul Servolution, pada hari Kamis (25/2) 

lalu di GMS Surabaya. 

Lebih dari dua ribu orang volunteer 
memenuhi ruang ibadah. Suasana semakin meriah 
ketika volunteer setiap departemen memberikan 
yel-yel terbaiknya. Malam itu, diberikan 
penghargaan kepada volunteer dan peserta 
dengan yel-yel terbaik. Yang berbeda dengan 
sebelumnya adalah, penghargaan juga diberikan 
kepada setiap keluarga yang sebagian besar 
anggotanya melayani sebagai volunteer di GMS. 

“Melayani tidak kenal usia, siapa pun dan 
usia berapa pun, harus melayani Tuhan sampai 
akhir hidup,” demikian disampaikan Pdt. Jusuf 
Soetanto, yang secara khusus memberikan 
penghargaan kepada 16 keluarga yang tampil 
sebagai yang terbaik malam itu. Selamat melayani! 


NIGHT WITH, 


Ud Hanya ada satu kasih yang dapat 
mengubahkan kehidupan umat manusia, 
yaitu Kasih Tuhan,” demikian kotbah yang 

disampaikan oleh Bapak Christian Loupatty, S.Th 

dalam KKR Valentine Day bertema “Kasih Yang 

Mengubahkan” yang diadakan oleh GMS Saparua 

pada hari Sabtu (13/2) lalu. 

KKR yang dimulai tepat jam 19.00 WIT 

ini terbuka untuk umum. Jemaat begitu antusias 

menaikkan pujian dan penyembahan kepada 

Tuhan. Tercatat ada 372 orang yang hadir dan 

ada 6 orang yang menanggapi altar call dan ada 

41 orang yang mengisi kartu keputusan. Segala 

kemuliaan hanya bagi Kristus. MP (Elias) 


Bersambung ke halaman 


| IBADAH JUMAT AGUNG | is 


DISERTAI DRAMA BERJUDUL 


4 


.25 MARET 2016 
00916“ 1900 WIB 


MAINHALL 


AL CENDANA jk 


PS. JUDY KOESMANTO 
THEME : "HIS TEMPLE" 


seen 0 segera GD Snap 


SATURDAY 


MARCH 
2016 


GGMS MAINHALL 


CEMPAKA 24 SDY 


031,6000.7000 EXT.I21 


PM 


MARET 


T CV PUSTAKA 
RAJAWALI 


Rekaman kotbah 
MSTV dapat dipesan 
melalui Pustaka 
Rajawali dengan 
menghubungi 
031.6000.7000 
ext. 204 
 aamstv 
www.mstv.tv 


Saksikan MSTV 
via mobile di 
iPhone/ iPad, 
Blackberry & 

Android: 
http://mstv.tv 


“Tayangan recorded 
dapat berubah 
sewaktu-waktu 
kecuali Live Streaming 


Ibadah Live 
& MSTV.TV 


- 


«SY MITRA DOA SPESIAL” 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Setia” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 


www.mstv.tv 
Pdt. Leonardo Sjiamsuri 


TAMY 
FAMILY 


2 2 SELASA 


| - THESUMMIT 


Business Talk 


abu, 30 Mare 
. 18.30 WIB Main 
Jl. Cempaka 18-24, Surabay 


Dress Code: Smart Casual 
Into: Fifi Soan - 0931.6000.7000 


Mawar Sharon 
Women 

Pk. 10.00 WIB 

GMS Main Hall 

Pdm. Catharina Jusuf 


Before30 English 
Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


| 
| 
» KARYAWAN GIRANG, 


PENGUSAHA GAMANG 


Pembicara: 


N Bp. Devie Deviesa, Ak.,RFC.,AEPP.,CSRS.,C MA 


2 MINGGU 
e 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Orang Percaya” 

Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Leonardo Sjiamsuri 


5 Jow Available! , 


MSIV 
AUDIO 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Bertumbuh” 

02.00, 05.00, 14.00, 
17.00 WIB 

www.mstv.tv 

Pdt. Leonardo Sjiamsuri 


Ibadah Jumat Agung 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
GMS Main Hall 
www.mstv.tv 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.19.30 WIB 
www.mstv.tv 


Khusus tayangan Ive 
www.mistv.com 


Before30 English 
pk. 08.00 & 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.15.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God Teen 
Pk.16.00 WIB 
GMS main hall 


Pro-M Revolution 
Pk.19.00 WIB 
GMS Main Hall 


Sunday Service 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
GMS main hall 


FagleKidz 
jadwal lihat di hal. 1 


Army of God Youth 
Pk.13.00 WIB 
GMS main hall 


@ 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


TIBA-TIBA, KETIKA NOVAN BERDOA, TUHAN 
MENGATAKAN "NOVEMBER". PADA WAKTU 
MENERIMA JANJI ITU, KAMI AGAK RAGU. 


"MI 


« 
AN 


A | 


KD k3 
' Na 


. 


r 


ejak menikah bulan 
5 Mei 2015, kami tidak 

menunda dan ingin 
langsung memiliki anak. Namun, 
karena beberapa bulan tidak 
terjadi apa-apa, mulai muncul 
sedikit kekuatiran, dan sempat 
didoakan oleh Pak Jusuf pada 
bulan Oktober 2015. Kami 
merasa dikuatkan dan menjalani 
hari lepas hari seperti biasa 
sambil terus berdoa. 

Tiba-tiba, ketika Novan 
berdoa, Tuhan mengatakan 
“November”. Pada waktu 
menerima janji itu, kami agak 
ragu. 


SL .—— 


Sambil berjalannya waktu, 
kami fokus ke FKA 24 Bali dan 
setiap malam berdoa secara 
khusus supaya Mamanya Chen 
Chen bisa mengalami pemulihan 
dari luka batin melalui even 
tersebut. Demikian juga, 
pada hari pertama FKA, saat 
bergandengan tangan, kami 
berdoa seratus persen untuk 
Mama. 

Tak disangka, orang di 
sebelah saya, yang tidak saya 
kenal sebelumnya mengatakan, 
“Sudah berapa lama menikah? 
Ada kerinduan untuk memiliki 
momongan ya? Saya bukan 
siapa-siapa, cuma ingin 
menyampaikan apa yang Tuhan 
taruh dalam hati saya, bahwa 
kalian akan diberikan seorang 


anak di tahun ini”. Saya merasa 
diteguhkan, dan berjanji akan 
menjadi saksi Tuhan yang hidup! 

Puji Tuhan, saat FKA, 
kakaknya Chen Chen menerima 
Yesus sebagai Tuhan dan 
Juruselamat. Dari situ kami tahu 
bahwa Tuhan akan memakai 
Kakak untuk membantu Mama. 
Tidak hanya itu, pada tanggal 
23 Desember 2015, Chen Chen 
positif hamil. Saat periksa pada 
awal Januari 2016, Dokter 
mengatakan bahwa usia janin 
sudah tujuh minggu. Itu berarti 
janin mulai tumbuh pada Bulan 
November 2015. Puji Tuhan! 

Ya, janji Tuhan pasti 
digenapi. Di saat kita benar- 
benar mencari hadirat-Nya 
dengan hati yang tulus, Tuhan 
pasti akan menjawab dengan 
cara yang ajaib. Percayalah 
kepada Tuhan, karena Dia Tuhan 
yang hidup dan beserta kita. 
(Ong Novantiono (Novantiano) 
dan Chong Chen Chen, Jemaat 
GMS Surabaya) 


uMS 
SIDOARJO 


6 Hari ini cukup bersejarah buat kami, karena 
diresmikannya gedung kantor yang baru, 
“Tower of Revival”di GMS Sidoarjo. Kami 

yakin dengan adanya kantor baru ini, akan 
mendukung kegerakan di seluruh regional Jawa 
Timur, Bali, Lombok,” kata Pdt. Samuel Muji, 
Gembala regional jawa Timur, dalam sambutannya 
di peresmian gedung kantor baru GMS Sidoarjo, 
hari Sabtu (27/2) lalu. 

“Menara dibangun supaya kita bisa melihat 
lebih jauh, visi yang lebih besar, kegerakan yang 
lebih besar. Setiap kali meresmikan gedung baru 
di Sinode GMS, saya melihat bahwa Tuhan belum 
selesai, Dia mempunyai rencana yang lebih besar 
bagi GMS,” sambut Pdt. Caleb Natanielliem. 

“Tidak ada istilah gereja kecil, karena 
kita memiliki Tuhan yang besar. Tuhan sudah 
memberikan yang terbaik, kini saatnya kita 
membalas kebaikan Tuhan dengan memberi yang 
terbaik supaya jemaat bertumbuh tidak hanya 
secara kuantitas tetapi juga kualitas,” sambut Pdt. 
Jusuf Soetanto. 

Gedung kantor GMS Sidoarjo menempati 
lahan baru, terletak di belakang gedung gereja. 
Gedung dengan empat lantai yang didesain 
secara apik ini nantinya akan dipakai sebagai 
kantor pekerja, ruang meeting, dan studio musik, 
sedangkan yang lama akan dialihfungsikan sebagai 
ruang ibadah. Selamat melayani! 8 


in Family”, GMS Revelation Surabaya 

Barat mengadakan Parenting Seminar 
bersama Bp. Paulus Winarto, dengan tema 
“Bersama Menumbuhkan Potensi Anak” pada hari 
Rabu (23/2) lalu. Acara ini dihadiri 253 peserta. 

Malam itu, Bapak Paulus membahas 
penjelasan firman Tuhan tentang anak-anak 
(Matius 18:6: Amsal 22:6: dan Amsal 29:17), 
meliputi apa yang diharap anak dari orangtua, 
mengamati perilaku sosial anak zaman 
sekarang, faktor sukses yang harus dimiliki 
seorang anak menurut Thomas J. Stanley, Ph.D., 
pola parenting yang merusak anak, bahasa kasih 
menurut Dr. Gary Chapman, serta memanfaatkan 
waktu dan kesempatan yang terbatas untuk 
memiliki parenting yang berkualitas dengan anak- 
anak. 

Bp. Paulus juga membagikan beberapa 
tips dalam mendidik anak-anak yakni mengasihi 
dan mengekspresikan kasih tanpa syarat, menjadi 
teladan hidup, menyeimbangkan antara kasih dan 
disiplin, otoritas dan tanggung jawab, membantu 
menemukan dan mengembangkan talenta yang 
dimiliki anak-anak, serta menyediakan komunitas 
yang baik (termasuk dalam memilih sekolah yang 
tepat buat kepribadian anak kita). 

Dalam sesi tanya jawab yang dipandu Pdm. 
Denny Renata, Gembala GMS Revelation, banyak 
jemaat yang bertanya tentang seputar pendidikan 
anak dan bagaimana cara yang tepat dalam 
menghadapi anak yang kecanduan game pada 
gadget. 

Pdm. Denny mengatakan bahwa melalui 
acara ini jemaat semakin diperlengkapi dengan 
hikmat Tuhan tentang bagaimana menyikapi 
perilaku yang dimiliki oleh anak-anak. M(Ricky) 


| ntuk menyambut visi “Encountering Christ 


GMS 
REVELATION 


LD 
| Di saat kami merindukan 
| 1 anak ketiga pada dua tahun 


yang lalu, di waktu yang sama 


kami berdua sangat disibukkan 
dengan pekerjaan kami 
masing-masing. Saya sedang 

di tengah-tengah proyek yang 
sedang dibangun, demikian juga 


suami saya yang juga sedang 
aan — Mengembangkan bisnisnya di 


Kami hanya punya F#karta, 


5 5 Pada bulan September 
satu keyakinan, bila 2015, proyek saya telah selesai 


sudah waktunya, dan pekerjaan suami saya 
Tuhan akan  diJakarta juga sudah mulai 
mempercayakan — menampakkan hasil. Namun 
seorang bayi awal bulan Oktober 2015, 
Sasa saya terkena virus helicobacter 
AG —. pylori yaitu sejenis virus 
TN yang menyerang maag yang 
memerlukan mengkonsumsi 
antibiotik selama satu bulan. 
Jean Setelah sebulan 
aa mengonsumsi obat, saya di 
Naa periksa lagi dan dinyatakan kalau 
daan bakteri tersebut sudah hilang 
Tea total. 
Me Ag Sebulan kemudian kami 
damEawaras berdua mendapat kejutan kalau 
Tenun Dan sajak saya sedang hamil. Saya yakin 
enam sar lal Tuhan punya rencana. Manusia 
kami merindukan | Dana Pa Dana 
Anak KeMpa Tapi Kami keinginan. Kami berdoa untuk 
tidak ngotot untuk harus Nak sa le “nak nama tua : 
tahun. Tapi Tuhan mempunyai 


mendapatkan anak. Kami : : 
Ba san don KAI rencana lain, rencana yang lebih 
Y 8 A indah dan lebih bagus untuk 


kan Menang na Aa kami. Kami dipercayakan bayi ini 


Pa Dea 1 aa i di waktu yang tepat. M(Joseph 
p y Bay Choon dan Stephanie Prasetya, 


barlikam Jemaat GMS Surabaya) 
Pengalaman yang saya 


ingin bagikan adalah Tuhan 
bekerja tepat pada waktu-Nya. 
Sabar menanti Tuhan akan 
membuat indah tepat pada 
waktu-Nya. 


10 


GMS Surabaya Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 


ebaktian Umum | Pk. 07.00 Keb. AOG Pk. 13.00 
ebaktian Umum II Pk. 10.00 Ibadah Pemulihan (Jumat) Pk.19.00 
ebaktian Umum II Pk. 16.00 Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 
ebaktian Umum IV Pk. 19.00 No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
ebaktian Pemuda Pk. 13.00 Telp. 8946136, Fax: 8052650 
ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 16.00 GMS Revival Madiun 
Auditorium MSCS (Voltage) Umum # Anak 1 Pk. 07.00 
ebaktian Ana Pk. 07.00 Umum # Anak 2 Pk. 17.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 Pro M (umum) Pk. 10.00 
(Supertrooper # Voltage) AOG Pk. 13.00 
ebaktian Anak II Pk. 10.00 Eaglekidz (Sabtu) PK. 16.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 I. Bogowonto 1 
(Supertrooper 4 Voltage) Telp: 0351-469869 
ebaktian Anak III Pk. 16.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 GMS One Family Malang 
(Supertrooper 4 Voltage) eb. Keluarga 4 ProM I Pk. 07.00 
English Service eb. Anak | Pk. 07.00 
(MSCS It.1) Pk. 16.00 eb. Keluarga 4 ProM II Pk. 10.00 
ebaktian Anak IV Pk. 19.00 eb. Anak II Pk. 10.00 
r.202 (All Stars), convention hall eb. Keluarga 4 ProM III Pk. 16.00 
(Supertrooper) eb. Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 
eb. Pelajar |. Raya Dieng 19, Malang 
Sabtu Pk. 16.00 Telp. 0341-570539 
I. Cempaka 18i, Surabaya. 
GMS Jombang 
eb. Profesional Muda eb. Umum | Pk. 07.00 
Sabtu Pk. 19.00 eb. Umum II Pk. 16.00 
ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
I. Cempaka 18i, Surabaya. eb. Pelajar & Pemuda Pk. 10.00 
eb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 
Bukit Doa "Immanuel" Prigen eb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 
eb. Umum Pk. 10.00 Sekretariat & tempat Ibadah: 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) ompleks Ruko Cempaka Mas (-8 
|. Soekarno Hatta, telp.0321-854337 
GMS Unity Surabaya Timur 
eb. Umum t Anak 1 Pk. 07.30 GMS Revival Tulungagung 
eb.Umum #Anak2 Pk. 10.00 Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
eb. Umum #Anak3 Pk. 16.00 eb. Umum | 4 Anak | Pk. 07.00 
Ruko Klampis Sguare eb. Umum II 4 Anak II Pk. 16.00 
blok A no. 22-23, eb. Remaja Pk. 10.00 
GER EJA I. Klampis Jaya Surabaya I. WR. Supratman no 104, 
MAWA R S H A R O N Cp. Melyana (089677931982/081390801878) Telp. Kantor 0355-328170 
GMS House of Victory Surabaya Selatan GMS Revival Jember 
Jl Cempaka 2h, Surabaya. “ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, & Rungkut eb. Umum Pk.07.00 
E-mail: Info@gms.or.id eb.Umum #Anak  Pk.07.00 eb. Umum Il Pro-M Pk. 10.00 
|. Siwalankerto 145 eb. Umum III Pk. 16.00 
TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) Cp. Deky (031-70717173| cb. Youth Pk. 13.00 
FAX : (62-31) 5322452 I. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
GMS Revelation Surabaya Barat Eaglekids | Pk. 07.30 
Persembahan Anda untuk Doa Malam (Jumat) — Pk. 19.00 Eaglekids II Pk. 17.00 
i eb. Umum #Anak 1 Pk.07.00 Eaglekids III Pk. 16.00 
Sea Naa ah aten an eb.Umum #Anak2 Pk. 10.00 Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 
Bukit Doa Immanuel I.Raya Sukomanunggal I. Trunojoyo 26, Jember. 
1. ' omplek Pertokoan Satellite Town Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
dapat ditransfer ke: Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 Telp & Fax0331-425153 
No. Rek. A/C 010.049.700.0 Telp. 031-7319854 an n 
S Kediri 
BCA Veteran - Surabaya GMS Denpasar-Bali (The Light) eb. Umum Pk. 16.00 
” @gmschurch eb. Umum 4 Anak | pk. 08.00 WITA Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
eb. Umum # Anak Il pk. 11.00 WITA Telp. 0354-4526285 
@GMSWarta eb. Youth pk. 14.00 WITA CP: Bp. Sunggana 0888.0152.9750 
# eb. Profesional Muda pk. 17.00 WITA 
Ed Sea laun eb. Doa Malam (Jumat) pk. 19.00 WITA GMS Miracle Yogyakarta 
I. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali badah Umum Pk. 10.00 
£ : Apt (Sebelum Depo Bangunan) eb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
Kesaksian anda bisa dikirim Telp: 0361-8466437 cb. Eaglekidz Pk. 10.30 
email. agung.p@gms.or.id as Pk. 13.00 
GMS Revival Sidoarjo Pacific Building It. 3, 
telp. 031-60007000 ext. 103 eb. Umum | 4 Ka Pk. 07.00 I. Laksda Aap IS 
mail. GMS - Jl. Cempaka 18i Sby eb. Umum Il - Anak Pk. 10.00 telp.0274-555497, fax.0274-557904 
eb. Umum III - Anak Pk. 16.00 CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 
eb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 


GMS Provider Sukabumi 

Ibadah Umum & Anak Pk. 10.00 
Hotel Maxone, JL. Siliwangi No. 90 

Kantor & Sekretariat : Pesona Pangrango Blok 
AG No. 2 Sukabumi 

Telp: (0266) 216123 

Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Amanat Agung Magelang 


Keb. Umum | Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Prom Pk. 17.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 0851 00515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


eb. Umum # Anak Pk. 08.00 
eb. A0G 1 Pk. 13.00 
eb. AOG 2 Pk. 16.00 


I. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


eb. Umum # Anak I Pk. 10.00 
eb. Umum 4 Anak II Pk. 16.00 
eb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 
enara Mas Building 3rd floor 

I. Majapahit 198 

Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Monalisa (085713022022) 


GMS Solo 

badah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

badah Umum | -Anak | Pk. 10.00 
badah Umum II- Anak II Pk.16.00 
badah Youth Pk.13.00 


Aston Solo Hotel, Ballroom Lt.5 
I. Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekret: dr. Supomo 75,77, 
Telp/ Fax: 0271-723172 

CP :Daniel S. 089627282614 


GMS Favour Jakarta 


Ibadah Umum | #Anak| Pk. 10.00-12.00 
Ibadah Umum Il-- Anak II Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 


Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 -15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


eb. Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 
eb. Anak Pk. 10.30 
eb. Youth Pk. 13.00 


eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Setrawangi 

omp. Setrasari Mall A-6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


eb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
eb. Umum II - Anak Pk. 17.00 WITA 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 


ayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 


Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 


eb. Umum ( Lt. M2 — 
Pk. 10.00 WITA 


Pk. 10.30 WITA 
eb. Youth (Lt.lM2 — R 
. 13.00 WITA 


au) 


Banjarmasin. (0511-3 


eb. Youth 

eb. Umum 

Planet Swalayan It.2, J 
eb. EagleKidz 

Planet Swalayan It.3, 
Sekre.: Ruko Citraland 
| 

G 


eb. Umum 
eb. Anak 
badah Youth 


(1.2) 


Sentra Bisnis Blok C-1 
egamall, Pontianak. 


eb. Umum 4 Anak 
eb. Youth 


ing Kredit Plus) 
elp.0911-314570 
Cp: Erik (0853472611 
0911-3348839 


GMS Saparua-MIk 
eb. Umum 
eb. Anak 


(Ex BANK Danamon) 
Cp: James Loimehiapy 
(0852 4300 8824, Tel 


elp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 


R.Lavender, Adelweis) 


eb. Anak (Lt. M2 — R.Jasmine & R.Crysant) 


. Lavender, Adelweis ) 


HOTEL G-SIGN, Jl. A. Yani km.4,5 
Sekret : Jl. A. Yani KM. 3,5 No. B-8, Ruko Tanjung 
aya, Seberang Poltabes- 


25 2888) 


CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 


Pk. 13.00 WITA 

Pk. 17.00 WITA 
|. Rajawali no.8 

Pk. 17.00 WITA 
|. Rajawali no.8 
EL 


. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
p: Brilli (081308822698) 


GMS Glory of God Pontianak 


Pk. 10.00 
Pk. 10.15 
Pk. 14.00 


IA. Yani, Komplek A. Yani 


2, 


Sekre: It.1, (0561- 760049) 


GMS Restoration Ambon 


Pk. 10.00 
Pk.13.00 


Hotel Swiss-belHOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya (Samp- 


19, 081804261119) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


|. Depan Pasar Saparua 


/Fax.0931-21487) 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


(Samping Apartemen 


eb. Umum Pk. 09.30 WIT 
eb. Anak Pk. 16.00 WIT 
eb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 
. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi 
elp:0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243078844 
GMS Tower of Strength Manado 
eb.Umuml-#-Anak Pk. 10.00 WITA 
eb. AOG Pk. 14.00 WITA 
eb. Umum II Pk. 18.00 WITA 
|. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 


Lagoon) Bahu - Manado 


95115, Telp. 0431-831226 


Cp : Nain 5. (0852401 


GMS Breakthrough 
Keb. Umum 

keb. Anak 

Ruko GMS, Jl. H. Supu 


63011) 


endari 
Pk.17.00 WITA 
Pk. 17.15 WITA 
Yusuf 


(depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 


CP : Novita (0852 56 
Telp. 0401 - 312875 


3 3910) 


GMS Bitung 

ebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
baktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
|. Samrat Pakadoodan Ling 3 

(Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


» 


GMS Tondano (HOR) 

baktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
I. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324016 


» 


GMS Kotamobagu 

ebaktian Umum 4# Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
I. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 
eb.Umum-#-Anakl Pk. 10.00 WITA 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 
eb. Umum 2 #Pro-M Pk. 17.00 WITA 
Hotel M-Regency eks Eks Hotel Mercure, 

|. Daeng Tompo No. 8, Makassar 

Cp: Galih Chandra (0898 0077 950) 

Sek.: Jl. Chairil Anwar 30D-F 

(samping harapan baru Jl. Botolempangan) 


Telp: 0411-3625749, Fax :0411-3625751 
GMS My Home Medan 

Keb. Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Umum | 4 Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III 4 Anal Pk. 16.00 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 

Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 


4530760 


GMS True Vine Pe 
b. Umum (It.1) 


anbaru 
Pk. 09.00 WIB 
eb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 
eb.Anak (R.VIPA.B.C) Pk. 09.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 
n. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


» 


GMS Lighthouse Palembang 

badah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 

Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. Semeru 
,Jl. Jend. Sudirman 57 

CP: Paul (081332212471) 
badah Youth 

omp. Ruko Graha Maju Motor 
Rasyid Nawawi No. 24-26F 
Telp (0711) 361425 / 366572 
CP. Theo (081995118283) 


Pk. 14.00 WIB 


GMS Lampung 

eb. Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

|. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

eb. Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp 0741- 5911180 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


